SUBDIVISI BLOG MA'HAD ILMI 
DIV1SI WEBSITE YAYASAN PENDIDIDIKAN ISLAM AL ATSAR1 

Sekretariat: Masjid Siswa Grha, Pogung Kidul RT 1 RW 49, Sinduadi, Mlati, Sleman, Dl Yogyakarta 
Email : mahadilmi(6)hotmail,com website : http://mahadi I mi, word press.com 

SILABUS PENULISAN ART1KEL BLOG MA'HAD ILMI OLEH SANTRI MA'HAD 

ILMI PERIOD E 1 



Tanggal terbit 


Penulis 


Materi 


2Mei2011 


Akh Wiwit 


Tauhid, hakekat dan kedudukannya (Tauhid) 


5Mei2011 


Akh Ferdi 


Hadits Shahih dan hasan (Ushul Hadits) 


8 Mei2011 


Akh Parsono 


Mengenal ushul fiqih (Ushul fiqih) 


11 Mei2011 


Akh Hasto 


Macam - macam air (Fiqih) 


14 Mei 201 1 


Akh Abi 


Penjelasan tentang niat (Hadits) 


17Mei2011 


Akh Rezki 


Penjelasan tentang Tauhid Asma 1 wa shifat (Aqidah) 


20 Mei 20 11 


Akh Hasan 


Hadits Dhaif (Ushul Hadits) 


23 Mei 20 11 


Akh Habib 


Keutamaan Tauhid (Tauhid) 


26 Mei 20 11 


Akh Rian 


Hadits Marfu\ Mauquf, dan Maqthu' (Ushul Hadits) 


29 Mei 20 11 


Akh Iman 


Nash dan Zhahir (Ushul Fiqih) 


1 Juni 2011 


Akh Faisal 


Fardhu, Sunnah, dan Pembatal Wudhu (Fiqih) 


4 Juni 201 1 


Akh Rahmat PF 


Penjelasan Hadits Jibril (Hadits) 


7 Juni 20 11 


Akh Saka 


Mengikuti sunnah dan peringatan dari bid'ah (Aqidah) 


13 Juni 2011 


Akh Sugiarto 


Masuk Surga tanpa hisab dan Adzab (Tauhid) 


16 Juni 2011 


Akh Sandi 


Musnad, Muttashil, dan Munqathi* (Ushul Hadits) 


19 Juni 2011 


Akh Burhan 


Manthuq dan Mafhum (Ushul Fiqh) 


22 Juni 2011 


Akh Wiwit 


Mengusap Khuf (Fiqih) 


25 Juni 2011 


Akh Ferdi 


Penjelasan tentang rukun Islam (Hadits) 


28 Juni 2011 


Akh Parsono 


Sifat Wajah dan Tangan (Aqidah) 


4 Juli 201 1 


Akh Hasto 


Takut dari Syirik (Tauhid) 


7 Juli 201 1 


Akh Abi 


Hadits Gharib, 'Aziz dan Masyhur (Ushul Hadits) 


10 Juli 2011 


Akh Rezki 


Dasar dalam perintah dan larangan (Ushul Fiqih) 


12 Juli 2011 


Akh Hasan 


Istinja' (Fiqih) 


13 Juli 2011 


Akh Habib 


Mandi (Fiqih) 


16 Juli 2011 


Akh Rian 


Tahapan penciptaan mantis ia (Hadits) 


19 Juli 2011 


Akh Iman 


Sifat din dan datang (Aqidah) 


25 Juli 2011 


Akh Faisal 


Mendakwahkan Tauhid (Tauhid) 


28 Juli 2011 


Akh Rahmat PF 


Hadits Musalsal dan Mu'an'an (Ushul Hadits) 


31 Juli 2011 


Akh Saka 


Hakikat dan Majas (Ushul Fiqih) 


3 Agustus2011 


Akh Sugiarto 


Tayammum dan bersiwak (Fiqih) 


6 Agustus201 1 


Akh Sandi 


Menjauhi perkara - perkara syubhat (hadits) 


9Agustus2011 


Akh Burhan 


Sifat Ridha dan Cinta(Aqidah) 


15 Agusrus2011 


Akh Wiwit 


Hadits 'Aali dan Nazil (Ushul hadits) 


18 Agustus20ll 


Akh Ferdi 


Dalil Umum (*Amm) dan Khusus (Khash) (Ushul Fiqih) 


21 Agustus2011 


Akh Parsono 


Tentang Najis dan cara menghilangkannya (Fiqih) 


24Agustus2011 


Akh hasto 


Hadits kedelapan (Hadits) 


27 Agustus2011 


Akh Abi 


Sifat rurun ,'fakjub, dan tertawa (Aqidah) 


30Agustus2011 


Akh Rezki 


Tafsir Laa ilaaha illallah (tauhid) 


2 September 20 1 1 


Akh Hasan 


Sifat Marah dan Benci (Aqidah) 


5 September 20 1 1 


Akh Habib 


Mu'dhal dan Mudallas (Ushul Hadits) 


8 September 20 1 1 


Akh Rian 


Vlutlaq dan Muqayyad (Ushul Fiqih) 


1 1 September 20 1 1 


Akh Iman 


Hukum seputar haid, nifas, dan istihadhah (Fiqih) 


14 September 201 1 


Akh Faisal 


Hadits kesembilan (Hadits) 


1 7 September 20 1 1 


Akh Rahmat PF 


Sifat Istiwa' dan 'Uluw (Aqidah) 


20 September 20 11 


Akh Saka 


Hukum Jimat, Kalung dan semisalnya unruk menolak bala (Tauhid) 


26 September 201 1 


Akh Sugiarto 


Syadz dan Maqlub (Ushul Hadits) 


29 September 20 11 


Akh Sandi 


Mujmal dan Mubayyan (Ushul Fiqih) 


2 Oktober 20 1 1 


Akh Burhan 


Waktu-waktu shalat dan Syarat wajibnya (Fiqih) 


5 Oktober 20 1 1 


Akh Wiwit 


Hadits kesepuluh (Hadits) 


8 Oktober 20 1 1 


Akh Ferdi 


Sifat Kalam (Aqidah) 


11 Oktober 2011 


Akh Parsono 


Ruqyah dan Tamimah (Tauhid) 



SUBDIVISI BLOG MA'HAD ILMI 
DIV1SI WEBSITE YAYASAN PENDIDIDIKAN ISLAM AL ATSARI 

Sekretariat: Masjid Siswa Grha, Pogung Kidul RT 1 RW 49, Sinduadi, Mlati, Slemam, Dl Yogyakarta 
Email : ma had il mi (5) hotmail.com website : http://mahadilmi,wordpre5s,com 

Ketika menu lis: 

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan materi yang dibahas, standar 1 - 2 halaman 

2. Tulisan dikirim selambat-lambatnya seminggu hari sebelum tanggal posting. 

3. Tulisan dikirim ke mahadilmi@hotmail.com 

4. Sertakan maraji' yang digunakan. Alangkah bagusnya jika disertai tulisan arabnya jika 
menyampaikan dalil AlQur'an atau had its. 

5. Dibuka juga kesempatan seluas-luasnya jika ingin mengirirnkan artikel lain, seperti 
tazkiyatun nufus, adab akhlak, dan Iain-lain. Kami siap menampung kapanpun.akan 
tetapi jangan lupa kewajiban antum di atas. 

6. Afwan jika ada tulisan yang sedikit diedit tanpa mengubah isi tulisan tersebut dengan 
tujuan memahamkan lebih dalam. 

7. Pcnulisan artikel hams disertai beberapa sub judul (jangan seperti koran). Sub judul tanpa nomor, 
tanpa kurung, dan ditcbalkan untuk memudahkan/menarik pcrhatian pembaca. 

8. Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada antum, tulisan yang antum buat akan dimasukkan kc 
dalam nilai tugas ma'had. 

9. Antum akan tcrus diingatkan oleh koordinator blog ma 'had ilmi (Akh Ilabib). 



Ketua kelas 



Mudir Ma'had llmi 





Wiwit Hardi Privanto 



Achmad Zarkasi 



Mengetahui, 
Ketua Divisi Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



fty&A 



dr. Adika Mianoki 



